PROPOSAL LOMBA 

HAFALAN 20 HADITS PERTAMA 

ARBA'IN AN NAWAWY 




Divisi Wisma Muslim 

Yayasan Pendidikan Islam al-Atsari 

1431 H 

Alamat sekretariat: Wisma Misfallah Tholabul llmi, Pogung Kidul SIA 

XVI 8C RT 01 RW 49 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta 55284. 

Telepon (0274) 6644862. 

Homepage: www.ypia.or.id 



Muqaddimah 

Segala puji untuk Allah, Rabb yang telah menciptakan 
kematian dan kehidupan untuk menguji manusia siapakah 
yang terbaik amalnya di antara mereka. Salawat dan salam 
semoga terlimpah kepada Rasul yang diutus sebagai rahmat 
bagi segenap insan dan da'i yang mengajak manusia untuk 
mentauhidkan-Nya jalla wa 'a\a. Amma ba'du. 

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Abdillah bin Mas'ud, 
Mu'adz bin Jabal. Abi Darda, Ibni Abbas, Anas bin Malik, Abi 
Hurairoh dan Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhum. Bahwa 
Rasulullah shollallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang 
siapa menghafal untuk umatku empat puluh hadits tentang 
urusan agamanya maka dia akan dibangkitkan oleh Allah pada 
hari Kiamat di dalam golongan ahli - ahli fiqih dan ulama". 
Hadits ini dhoif walaupun banyak sanadnya. 

Maka kita mendapat hikmah dari hadits di atas bahwa 
sangat tinggi kedudukannya bagi orang - orang yang 
menghafal hadits yang merupakan sabda Nabi kita yang 
mulia, apalagi bagi para pemuda - pemuda yang hidup di 



zaman sekarang yang penuh dengan fitnah dunia, yang 
sangat deras menyambar kaum pemuda muslim, di saat 
pemuda - pemuda lainnya menghafal bait - bait lagu dan 
musik yang tidak bermanfaat, maka alangkah baiknya 
pemuda - pemuda muslim menghafal sabda Nabi kita yang 
mulia Muhammad shollallahu 'alahi wa sallam. 

Seperti pada sabda Rasulullah shollallahu 'alahi wa sallam 
"Sesungguhnya para Nabi tidaklah mewariskan dinar dan 
dirham akan tetapi mewariskan ilmu, barangsiapa yang 
mengambil bagian tersebut maka sesungguhnya dia 
mengambii bagian yang sempurna" hadits riwayat Bukhori. 

Dan diharapkan para peserta setelah lomba ini dapat 
mempelajarinya lebih lanjut sehingga dapat diamalkan dan 
disampaikan pada orang lain, jadi tidak hanya unggul dalam 
kuantitas tetapi juga unggul dalam kualitas. Rasulullah 
shollallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Aiiah membaguskan 
wajah seseorang yang mendengarkan satu hadits dari kami, 
kemudian ia sampaikan pada orang iain... " hadits ini 
terdapat dalam kitab As-Shahih 



Berpijak dari kenyataan itulah maka Divisi Wisma Muslim 
Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari bermaksud untuk 
menyajikan sebuah rangkaian kegiatan berupa Lomba 
hafalan 20 hadits pertama Arba'in An Nawawy semoga 
dengan kegiatan ini para pemuda muslim lebih semangat 
dalam menghafal sabda Rasulullah shollallahu 'alahi wa 
sallam dilanjutkan dengan mempelajarinya dan 
mengamalkannya yan pada akhirnya dapat disampaikan 
atau didakwahkan pada orang lain sehingga menimbulkan 
manfaat yang besar. 

Nama Kegiatan 

Lomba Hafalan 20 hadits pertama Arba'in An Nawawiy 

Tujuan 

Lomba ini diadakan dengan tujuan: 

1. Melestarikan hadits Rasulullah shollallahu 'alaihi 
wasallam di kalangan pemuda-pemuda islam 

2. Memberikan semangat kepada para Thollabul 'ilmi 
khususnya untuk penduduk wisma-wisma muslim, 
agar lebih banyak menghafal hadits Rasulullah 
shollallahu 'alaihi wasallam 



3. Mendakwahkan pentingnya menghafal hadits 
Rasulullah shollallahu 'alaihi wasallam 

4. Salah satu penunjang untuk mempersiapkan 
pemuda-pemuda salafiyah yang berkompeten dan 
siap berdakwah di masyarakat 

Sasaran 

Kegiatan ini diadakan dengan sasaran: 

1. Warga wisma muslim YPIA maksimal 25 tahun 

2. Pemuda - pemuda muslim pada umumnya maksimal 
25 tahun 

Pelaksanaan 

Kegiatan ini insya Allah akan diadakan pada: 
Hari, tanggal ; 

Penyisihan :2glVlei20io 

Semi -Final :3oMei20io 

Final :3iMei20io 

Tempat : Masjid Al Ashri Pogung Rejo 

Susunan Acara 

Terlampir 



Susunan Panitia 

Terlampir 

Rencana Anggaran 

Terlampir 

Ketentuan Donasi 

Terlampir 

Penutup 

Demikianlah proposal kegiatan Lomba Hafalan 20 Hadits 
Arba'in An Nawawy. Semoga Allah mencurahkan taufik dan 
pertolongan-Nya agar kita dapat melaksanakan acara ini 
dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan 
kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kaum muslimin. 
Tentu saja kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak 
sangatlah diperlukan. Namun, hanya kepada Allah lah 
semestinya kita bergantung dan mengharapkan 
kemudahan. 



Wa shaWaUahu 'a\a Nabiyyina Muhammadin wa 'a\a alihi wa 
sallam. Walhamdulillahi Rabbil 'alamin. 

Yogyakarta, 10 Jumada Tsaniyah 1431 H 

Panitia Pelaksana 
Ketua Sekretaris 



Gezag Akbar 



Hafidz Nurfachrurrozi 



Mengetahui 



Penasihat 



Ketua 



Yayasan Pendidikan Islam Yayasan Pendidikan Islam 

Al-Atsari Al-Atsari 



Ustadz Abu Sa'ad, M.A. Amrullah Akadhinta, S.T. 



Lampiran-Lampiran 

Lampiran 1. Susunan Acara 



Sabtu, 29 Mei 2010 
Waktu 



Penyisihan 
Acara 



08.00- 08.30 



Persiapan dan Daftar ulang 



08.30 - 09.30 Pelaksanaan Lomba (tes tertulis) 



16.00 



Pengumuman (lihat web 

www.muslim.or.id 8t ditempel di 

mesjid Al Ashri, MPR dan Masjid 

Siswa Graha) 



Ahad, 30 Mei 2010 



Semi-Final 



13.00-13.30 



Persiapan dan Persensi peserta 



13.30 -14.30 



Semi Final 



16.00 



Pengumuman ( lewat SMS ) 



Senin, 31 Mei 2010 Final 

Waktu Acara 

08.00-09.00 Sesi 1 

09.00-10.00 Sesi 2 

10.00-11.00 Sesi 3 

13.00-14.00 Sesi 4 

14.00-15.00 Sesi 5 
15.30-17.00 Rapat Dewan Juri 



Pengumuman pemenang dan pembagian hadiah : 

6 juni 2010 dalam acara kajian umum bersama Ustadz Yazid 
bin Abdul Qadir Jawas di Masjid Kampus UGM 



10 



Lampiran 2. Susunan Panitia 



Penasehat : Ust. Abu Sa'ad, M.A. 



(Staf Pengajar Ma'had Jamilurrohman 
Yogyakarta) 

Penanggung Jawab : Amrullah Akadhinta, S.T. (Ketua YPIA) 

Panitia Pelaksana 

Ketua 
Sekretaris 

Bendahara 
Dewan Juri 



Sie Publikasi 



Sie Dana Usaha 



Gezag Akbar 

Hafidz Nur Fachrurozi 

Ibnu Salam 

Ust. Abduh Tuasikal 

Rizki Amipon Dasa 

Ginanjar Indrajati Bintoro 

Aditya Budiman 

Divisi Publikasi YPIA 

Nurman Susanto 

11 



Sie Perlengkapan : Irwan Santika 

Kontak Panitia : 0852 929 21756 (Rizki Mula 

Saputra) 



12 



Lampiran 3. Rencana Anggaran 
PEMASUKAN 

1. SubsidiYPIA Rp 200.000 

2. Kas Divisi Wisma Rp 100.000 

3. luran Wisma Rp 160.000 

4. Donatur Rp 1.480.000 
Total Pemasukan Rp 1.940.000 

PENGELUARAN 

1. Publikasi Rp 150.000 

2. Hadiah 

Kitab Bahjatun Nadzirin Rp 400.000 
Al qoulul Mufiid 'Alaa Kitaabit Tauhid Rp 170.000 

Jaami'ul 'Ulum Wal Hikam Rp 170.000 

Software hadist 9 imam (3 buah) Rp 450.000 

3. Mukafaah dewan juri (4 orang) Rp 400.000 

4. Konsumsi Dewan Juri Rp 100.000 

5. Dana Takterduga Rp 100.000 
Total Pengeluaran Rp 1.940.000 



13 



Lampiran 4. Ketentuan Donasi 

1. Setiap donatur harap mengkonf irmasikan donasinya 
ke nomor : Abu Hasan Putra (0856 644 00 941) 

2. Setiap donasi yang masuk dengan nominal di atas 
Rp 100 ribu akan dipotong biaya operasional dan 
pelaporan sebesar 10% dari total donasi yang 
diberikan. 

3. Donasi dapat dikirim melalui rekening berikut: 

1. Rekening Bank Mandiri cabang UGM 
(Yogyakarta) 

Atas Nama : Satria Buana - muslim.or.id 

No. Rekening 11370005035684 

2. Rekening Bank BN I Syari'ah 

Atas Nama : Syarif Mustaqim 

No. Rekening : 0105338917 

3. Rekening Bank BCA 

Atas Nama : Satria Buana - muslim.or.id 

No. Rekening : 2951825893 

4. Western Union (pos) 

Atas Nama : Retno Syaputra 

14 



Alamat : Wisma Misfallah Tholabu 

llmi Pogung Kidul no. 8c RT 1 
RW 49 Sleman Yogyakarta 
Indonesia 



15 



